PESAN UNTUK PEMBACA SEKALIAN 


TEORI SIFAT BERDASARKAN GOLONGAN DARAH INI 
BUKAN ATAS DASAR ILMIAH, KAMI HARAP 
PEMIKIRAN SEDERHANA TENTANG GOLONGAN DARAH 


INI DAPAT DINIKMATI SEBAGAI HIBURAN SEMATA, 


087-KONSULTASI MASALAH 


DIDRAMATISIR DARI CERITA 
YANG ADA DI RADIO BEBERAPA MINGGU LALU. 


CERITA PERTAMA. 
SUPERVISOR SAYA ADALAH cewek | 
BERGOLONGAN DARAH A, ENTAH SEJAK | 
APAN DIA JARANG BERBICARA DAN DINGIN. | 
APA YANG HARUS SAYA LAKUKAN? ORANG INI 


TINGGAL 
GANTI PE- 





AKH- BARU CERITA 
PERTAMA SAH 
NGAPAIN KAMU? 
















А Ако AKAN 
MELAKUKAN 
KONSULTASI DE- 





YANG 
BENER 

NGGAK!!? 
KESEMPATAN LAGI LI 


SUPERVISOR BERGOLONGAN DARAH A 
MEMILIKI KECENDERUNGAN TIDAK SUKA 
DENGAN TINDAKAN YANG TIDAK LOGIS. 

APA ALASANMU 


MENULIS PROPOSAL 
PROJEK INI? 





SEMAKIN SUPERIOR DIA, LEBIH BAIK 
MENGIKUTI APA YANG DISURUH. 


3. MASUKKAN 
MULAI DARI 
ῬΑΝΤΑΤΝΥΑ. 





TIDAK SUKA DENGAN BAWAHAN YANG 
PR NYA JAGO, JADI BERHATI-HATILAH. 


SEMUANYA 
PADA NANGIS 
SELESAI KARENA TERHARU 
PRESENTASI, DENGAN PROPOSAL 
SAAT LAMPU PROJEKKU. 


RUANG MEETING 
DINYALAKAN, KATA- 
NYA Aku 
MEMILIKI 
TALENTA 


DARI BAGIAN YANG 


N PERIKLANAN UNGGUL, 





"YANG PALING BAIK ADALAH LIHAT STAFF 
YANG DISUKAI OLEH SUPERVISOR BERGOLONGAN 
DARAH А INI DAN COBA AMATI DENGAN JELAS" 


LANJUT CERITA KEDUA? SAYA GOLONGAN - 

DARAH A. SAYA SATU RUANGAN DENGAN / SEPERTINYA 
GOLONGAN DARAH AB TAPI SAMPAI SEKA- KALI INI BUKAN 
RANG SELALU SAYA YANG MEMBERSIHKAN | MASALAH 

RUANGAN, TIDAK PERNAH SEKALIPUN ROOMMATE 

DIA BERSIH-BERSIH- APAKAH GOLONGAN — /| GOLONGAN DARAH 

DARAH AB MEMANG BEGITU? AB, TAPI MASA- 


ENAKNYA BAGAIMANA YA? LAH SI PENGIRIM 
р CERITA 
GOLONGAN 
YANG BEGINUTIDAK 
ADAIHUSUNGANNYA 
x VA 





HEI- KAMU NGGAK 
KETERLALUAN YA? 
RUANGAN INI KAN 
BUKAN AKU AJA 
YANG PAKAI, JADI 
KAMU JUGA BERSIH- 
BERSIH DONG!! 


KALAU MELIHAT SI | 
GOLONGAN DARAH A 
SAMPAI MENGIRIM 

CERITA KE SINI, E. 

SEPERTINYA ADA 7 

KESALAHAN y KALAU SI 

DALAM PEM- GOLONGAN 

BICARAAN- DARAH A 

MENAHAN- 

NAHAN DAN 

AKHIRNYA 

MELEDAK 

MARAH, 





SETIAP HARI 
TANPA NGOMONG 
> APA-APA KAMU 


BUKAN GOLONGAN BERSIH- BERSIH 


DARAH AB SAJA, TAPI SENDIRI, JADI 

MUNGKIN JAWABAN KUPIKIR KAMU 
ROOMMATENYA 

AKAN SEPERTI INI, 


SUKA BERSIH- 


NGOMONG 
APA-APA 
KENAPA TIBA- 
BERSIH DULUAN TIBA MARAH? 
SEBELUM Aku. 





TAPI- KALAU 
TIDAK ADA PERUBAHAN 
SETELAH BICARA, 


SAAT ITU 


APA YANG HARUS 
DILAKUKAN? 





CERITA KETIGA. BEBERAPA WAKTU LALU 
MASUK PART-TIMER BERGOLONGAN DARAH 8. 
ANAK ITU TIDAK BISA MENGONTROL MUKA 
JADI SAYA SIBUK MEMINTA MAAF PADA 
PELANGGAN. APA YANG HARUS SAYA | 
LAKUKAN PADA SI PART-TIMER Ini? | KALAU 
/ BEGITU 
PINDAHKAN 
SAJA KE 





“GOLONGAN DARAH B SULIT MENYEMBUNYIKAN 
PERASAANNYA TAPI DALAM PEKERJAAN YANG 
MEMBUTUHKAN KREATIVITAS DIA AKAN UNGGUL. 
ITU BUKAN SUATU KESALAHAN 
TAPI "BERBEDA" SAJA." 














JANGAN 
MENUNJUKKAN 
PERASAANMU 
SECARA BLAK- 
BLAKAN. 





PALSU 


SEKALI TIDAK AKAN 
{4 MENGERTI- 








CERITA KEEMPAT. 
SAYA cowok BERGOLONG- 
AN DARAH A. ADA CEWEK 
BERGOLONGAN DARAH 
A YANG SAYA SUKA. 

SAYA HARUS 
GIMANA? 











TEMBAK 
DIA 


LANJUT- 







CERITA KELIMA. SAYA 
BLIND DATE DENGAN cowok 
BERGOLONGAN DARAH O, 
DIA SERING MENGONTAK SAYA 
DAN PERNAH SAMPAI DATANG 
KE KANTOR SAYA. APAKAH 
COWOK INI SUKA / 
DENGAN SAYA? 

















INI NGGAK ADA 

HUBUNGANNYA 

DENGAN GOLONGAN 
RAH 






SUKA KAMU 


LANJUT- 









SELANJUTNYA. 
PACARKU GOLONGAN 
DARAH AB GAMPANG 
SEKALI MINTA PUTUS TAPI 
SETELAH ITU DIA MENYESAL 
DAN MINTA BALIKAN, APA 
YANG HARUS SAYA 
LAKUKAN? 


















SEPERTINYA 
NGGAK ADA 
HUBUNGANNYA 
DENGAN GOLONGAN 
DARAH- PUTUS AJA, 
SELANJUTNYA- 



















BARU-BARU 
INI KATANYA 
MENIKAH YA, 
BAGAIMANA 
KEHIDUPAN 
SETELAH 
MENIKAH.. 
















KEHIDUPAN 
PRIBADI 
PASS- 






KALAU KAMU 

SEPERTI INI 

euren PENASARAN 

DATANG kE 

А а DENGAN 
Е STUDIO 


NYA. 












(A SIMPLE THINKING ABOUT BLOOD TYPE) 





Web Baca komik di LINE WEBTOON 
TOON untuk mendukung komikusnya! 
www.webtoons.com 


